Panduan Lengkap dan Tutorial Bermain Werewolf -  Werewolf adalah tokoh atau sosok makhluk yang ada dalam legenda dan dikenal sebagai manusia setengah serigala. Makhluk ini awalnya adalah manusia, namun ketika malam purnama tiba kekuatannya akan meningkat dan dia akan berubah menjadi serigala.

Ternyata, selain legenda manusia serigala, Werewolf juga ternyata dapat dibuat menjadi pemainan yang sangat mengasikkan. Permainan ini berjenis multiplayer game, alias menggunakan banyak orang untuk dimainkan. Disini saya akan membahas satu persatu bagaimana peraturan, role, latar belakang, dan cara bermain permainan Werewolf ini.

Sebelum anda membaca artikel ini, ada baiknya anda melihat tutorial bermain werewolf yang dibuat oleh Raditya Dika dibawah ini


- DESKRIPSI GAME -

Werewolf adalah sebuah permainan sederhana bertipe roleplay atau bermain peran yang mengasikkan , karena dalam permainan ini kita dituntut untuk mengasah kemampuan menghasut, bohong, dan kelicikan kita dalam permainan ini. Permainan Werewolf ini tidak membutuhkan peralatan khusus untuk memainkannya, cukup dengan kartu/kertas untuk pembagian peran dan pemahaman tentang permainan ini. Permainan ini dapat dimainkan dalam skala besar, setidaknya membutuhkan 5-35 orang untuk bermain.

Jadi, alkisah disebuah desa terdapat warga desa yang pada pagi dan siang hari beraktivitas normal seperti biasa, namun diantara mereka terdapat Werewolf yang menyamar menjadi warga desa di pagi hari. Pada malam harinya, seluruh warga desa tidur dan Werewolf dapat menjalan aksinya membunuh warga desa.
Jadi, secara garis besar, permainan ini dibedakan menjadi 2 kubu :
Kubu Penduduk Desa
bertugas mencari tau siapa werewolf

Kubu Werewolf
bertugas membunuh semua warga desa dengan memakan 1 warga desa tiap malam

Permainan ini juga dibagi menjadi 3 waktu :
Malam Hari 
Werewolf menjalankan tugasnya memakan 1 orang

Pagi hari
Warga berdiskusi untuk saling menuduh siapa werewolf yang asli

Sore Hari
Warga Voting untuk siapa yang akan dieksekusi hari itu


- PENCAPAIAN KEMENANGAN -
Kubu Penduduk Desa : Membunuh semua werewolf
Kubu Werewolf : Seluruh penduduk desa mati


- PERAN DALAM GAME -


Selain Werewolf yang dapat menjalankan aksinya pada malam hari, ternyata ada beberapa warga desa yang memiliki keahlian khusus untuk semakin membuat seru permainan ini
A. PEMERAN UTAMA

Moderator
Peran yang mengatur jalannya permainan, peran yang mengatur lamanya siang, lamanya malam, dan mengatur jalannya voting. Peran yang netral dan dituntut kecerdasannya dalam berkata-kata, agar permainan tidak membosankan
Tim Villager

1.     Villager
Warga biasa. Peran yang tidak mengetahui siapa lawan, siapa teman. Tugasmu adalah mencari tahu siapa Werewolf yang asli. Hanya dapat mengikuti voting

2. Guardian Angel
Malaikat Pelindung. Dapat melindungi satu warga desa dari serangan serigala pada malam hari.

3. Drunk
Orang yang suka mabuk. Serigala yang memakanmu terpaksa harus puasa makan orang selama satu malam.

4.    Seer
Penerawang. Setiap malam, kamu bisa menerawang satu warga desa untuk dibuka identitas aslinya. 

Tim Werewolf
1.    Werewolf
Serigala lapar yang setiap malam harus makan orang. Mengetahui siapa saja komplotan serigalanya (jika peran Werewolf lebih dari 1). Dapat memakan 1 warga desa setiap malam.
Saran, sebaiknya peran werewolf ini dibagikan ke minimal 2 orang dalam permainan.

2. Sorcerer
Penyihir jahat yang dapat menerawang antara Serigala dan Seer saja. Dia berkomplot dengan Werewolf untuk mencari tahu siapa Seer yang asli


B. PEMERAN TAMBAHAN

Tim Villager
1.    Prince
Warga desa yang tidak bisa dibakar/dieksekusi ketika dia pilih saat voting berlangsung, namun ketika ia divoting kedua kalinya, dia tetap mati

2. Kepala Desa / Mayor
Warga desa yang votingnya dihitung 2 vote saat voting berlangsung

3. Priest
Dapat menyelamatkan 1 orang ketika orang itu hendak dibakar oleh warga

4.    Mason
Organisasi warga desa yang beraktivitas setiap malam. Dapat mengetahui siapa saja warga desa yang tergabung dalam organisasi mason ini, namun tidak memiliki keahlian khusus

5.    Apprentice Seer
Murid Penerawang. Jika penerawang mati, tugas App Seer inilah yang menjadi seer berikutnya dan dapat menggunakan keahliannya untuk menerawang

6.    Spellcaster
Warga desa yang memiliki keahlian khusus yang dapat membungkam 1 orang di siang hari sehingga tidak ikut diskusi, namun tetap mengikuti voting

7.    Beholder
Seorang Juru Bicara atau tumbal dari Seer

8.    Detective
Sama seperti Seer, namun memiliki kemungkinan ketahuan rolenya ketika menyelidiki Werewolf

9.    Harlot
Pemain cinta. Setiap malam, kamu bisa mendatangi rumah warga desa untuk kencan. Jika kamu masih hidup sampai siang hari, berarti teman kencanmu semalam tidaklah berbahaya

10. Traitor
Penghianat. Warga desa biasa yang bisa berubah jadi serigala ketika semua serigala telah mati.

11. Cursed
Warga desa terkutuk. Jika serigala memakanmu, kamu tidak mati, kamu malah berubah jadi serigala

12. Wild Child
Diawal permainan akan memilih siapa panutannya, jika sang panutan mati, peran ini akan berubah menjadi Werewolf

13. Doppelganger
Pewaris peran. Di awal permainan, kamu disuruh memilih orang yang akan kamu ambil perannya. Jika orang terpilih itu mati, kamu akan mewarisi kekuatannya.

14. Gunner
Penembak jitu yang memiliki 2 peluru. Bisa menembak siapa saja. Tapi ketika kamu menembak seseorang, semua orang di desa akan tahu peranmu. Termasuk serigala.

15. Hunter
Pemburu. Jika kamu mati, kamu bisa menembakkan peluru terkahir ke siapa saja sebelum mati.

16. Cupid
Sang panah asmara. Bisa menjodohkan dua pemain sebagai sepasang kekasih sehidup semati. Sepasang kekasih ini akan saling ketergantungan. Apabila yang satu mati, yang lain akan menyusul mati juga

17. Cultist Hunter
Pembasmi orang sesat (Cultist). Keahliannya yaitu setiap malam dapat mendatangi rumah warga desa yang dicurigai sebagai cultist, dan jika cultist menghampiri Cultist Hunter, sang Cultist mati.
Tim Cultist 
1. Cultist
Pemuja Kerang Ajaib. Sekte sesat. Setiap malam, kamu akan mendatangi rumah warga untuk merekrut anggota. Apabila di akhir permainan, semua warga desa telah menyembah kerang ajaib, maka tim cultist menang.
Tim Tanner
1. Tanner
Pembuat onar. Warga desa yang ketika ia dibakar maka dia akan menang, karena tujuannya tercapai, pembuat onar
Tim Serial Killer
1. Serial Killer
Pembunuh berantai. Dapat membunuh siapapun tanpa pandang bulu, mau serigala atau warga desa. Kamu hanya bisa menang jika berhasil bertahan hidup di akhir permainan

- ALUR GAME -

Disini akan diberikan contoh bermain werewolf dengan 6 orang, yaitu 1 moderator dan 5 peran :
2 Werewolf (Anggap si A dan B)
1 Seer (Anggap si C)
1 Guardian Angel (Anggap si D)
1 Warga Desa (Anggap si E)

Permainan ini berawal dari siang hari.

Siang hari: Moderator akan memberikan beberapa narasi tentang adanya isu werewolf yang masuk ke dalam desa, namun tidak ada yang mati pada siang ini.

Pemain yang masih hidup: A, B, C, D, dan E.

Hari pun berganti malam.

Malam 1 : Moderator memberikan perintah kepada warga desa untuk memejamkan mata (seolah-olah warga sedang tidur). Pada saat warga desa tidur, moderator akan menyuruh penerawang, Guardian Angel dan Werewolf untuk bangun secara bergantian.

Saat si Penerawang diminta bangun oleh moderator, ia diberikan 1 kesempatan secara diam-diam untuk menerawang (bertanya kepada moderator) salah satu warga desa yang dia curigai sebagai Werewolf. Dalam simulasi ini kita anggap penerawang mencurigai si A sebagai Werewolf dan moderator memberitahukan bahwa si A adalah Werewolf.

Jelasnya, Jika penerawang menunjuk si D, atau E yang merupakan warga desa maka moderator akan memberikan kode bahwa yang dia tunjuk hanyalah warga desa. Jika penerawang menunjuk si A atau si B (Werewolf) maka moderator akan memberikan kode bahwa si A dan si B adalah Werewolf. Nah, jika penerawang sudah tahu siapa Werewolf, tugas selanjutnya adalah meyakinkan warga desa yang lain pada saat diskusi untuk membunuh si A dan B pada siang hari.

Setelah itu penerawang disuruh tidur, biasanya pada malam 1 werewolf belum diberi kesempatan untuk memakan warga desanya.

Hari pun berganti siang.

Siang hari: Moderator memberikan narasi bahwa si Penerawang telah menerawang 1 warga desa, dan moderator memberikan kesempatan kepada warga untuk berdiskusi siapa Werewolf sebenarnya.
Jika waktu diberikan habis, maka saatnya voting

Sore Hari : Voting berlangsung dengan menentukan siapa yang akan dibakar, disini saya simulasikan si A akan dibakar karena sang penerawang berhasil meyakinkan warga lainnya untuk memvote si A. Si A akhirnya harus keluar dari permainan.

Malam 2 : 
Werewolf diminta bangun dan menentukan siapa yang akan dimakan, disini saya simulasikan si B (Werewolf) yang tersisa memakan si C yang seorang Seer. Werewolf diminta tidur kembali. 
Setelah itu, Sang penerawang diminta bangun dan menerawang 1 warga desa, misalnya Seer menerawang si E, dan moderator akan memberi tahu secara diam-diam bahwa si E adalah warga desa biasa
Selain Seer dan Werewolf, ada Guardian Angel yang memiliki kemampuan khusus, yaitu melindungi 1 warga desa tiap malamnya, disini saya simulasikan bahwa Guardian Angel memilih melindungi si C (sang penerawang)
Siang Hari : Moderator memberikan narasi tentang Werewolf yang beraksi tadi malam, namun Guardian Angel berhasil melindungi orang yang tepat, sehingga tidak ada yang mati. Warga desapun kembali berdiskusi

Sore hari : Sesi Voting kembali, warga desa memilih siapa yang akan dibakar, disini saya simulasikan bahwa si B dipilih untuk dibakar.

Permainan berakhir, karena seluruh Werewolf telah mati. Warga Desa Menang